Batam Pos 
SABTU, 7 AGUSTUS 2021 


KLIPING KORAN DIGIT: 


Batam Pos 


———- PERTAMA, TERBESAR, TERPERCAYA —— 


Graha Pena Lt. 2 Batam Center 
Kota Batam - Indonesia 
Hotline: (0778) 460 000 | Website: www.batampos.co.id 


k ng Jawa Pos Group 
(0778) 460000 - f Batam Pas » @BataniPos @ @nhata li pos 


BINTAN-PINAN 


Fathir 


Jabat Wakil I DPRD 
Tanjungpinang 


Reporter : PERI IRAWAN 
Editor : GUSTIA BENNY 


TANJUNGPINANG (BP) - 
Novaliandri Fathir resmi 
menjabat Wakil I DPRD Tan- 
jungpinang sisa masa jabatan 
2019-2024 menggantikan Ade 
Angga yang sebelumnya 
maju pada Pemilihan Wakil 
Wali Kota (Pilwawako) Tan- 
jungpinang. 

Diketahui sebelum dilantik 
menjadi pimpinan, Novali- 
andri Fathir menjabat seba- 
gai Ketua Komisi I di DPRD 
Tanjungpinang. 

Ketua DPRD Tanjungpinang, 
Yuniarni Pustoko Weni dalam 
sidang paripurna dengan 
agenda pengucapan sumpah 


pinang, Novaliandri Fathir usai pelantikan, Jumat (6/8). 


janji pergantian antar waktu 
(PAW) itu menjelaskan, 
pada 22 Juni 2021 lalu dalam 
rapat paripurna sudah dila- 
kukan penetapan calon pim- 
pinan DPRD sisa masajaba- 
tan 2019-2024 yaitu Novali- 
andri Fathir. 

"Sesuai keputusan Guber- 
nur Kepri pada 16 Juli 2021 
tentang peresmian pengang- 
katan PAW pimpinan DPRD,” 
kata Weni dalam sidang pa- 
ripurna, Jumat (6/8) di Kan- 
tor DPRD Tanjungpinang. 

Pengucapan sumpahjanji, 
kata Weni tidak hanya pe- 
menuhan formalitas akan 
tetapi ada tanggung jawab, 
tuntutan serta pengabdian 
yang tinggi untuk mewujud- 


kan dan meningkatkan ke- 
sejahteraan masyarakat. 

"Selamat kepada Novali- 
andri Fathir atas pelantikan- 
nya serta ucapan terimaka- 
sih kepada Ade Angga atas 
pengabdiannya selama be- 
rada di DPRD Tanjungpinang,” 
Sebutnya. 

Weni berharap kepada pim- 
pinan DPRD yang baru di- 
lantik bisa menciptakan 
keharmonisan dengan DPRD 
serta kemitraan dengan 
Pemko Tanjungpinang dan 
elemen masyarakat. 

Saat bersamaan juga dila- 
kukan pelantikan Oktavio 
Bintana sebagai anggota 
DPRD Tanjungpinang sisa 
masa jabatan 2019-2024.(”) 


Batam Pos 
SABTU, 7 AGUSTUS 2021 


F. PROKOMPIM UNTUK BATAM POS. 


WAKIL Wali kota Tanjungpinang memberikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua | DPRD Tanjung- 


Batam Pos 
SABTU, 7 AGUSTUS 2021 


BINTAN-PINANG 


Jaksa Teliti Berkas Cabul Oknum Lurah 


si “VIIc Polres Tanjungpinang. lum oleh penyidik Kepolisian. 

mask ae iba Kepala Seksi Pidana Umum "Jika sudah maka P21 (len- 
Kejari Tanjungpinang Sudi- gkap)," jelasnya. 

TANJUNGPINANG (BP) - harjomengatakan,tigaberkas — Dalam berkas, tersangka 

Kasus pencabulan dua anak kasus pencabulan anak atas Erwan dijerat Pasal 82 ayat 1 

yang menyeretoknum lurah, nama tersangka Erwan, ter- Jo Pasal 76 E UU No 17 Tahun 


oknum guru agama, serta 
seorang pemilik toko men- 
jadi tersangka, menunjukkan 
titik terang. Saat ini, Kejaksa- 
an Negeri (Kejari) Tanjung- 
pinang tengah meneliti tiga 
berkas kasus pencabulan anak 
yang diterima dari Satreskrim 


sangka Ramdoni Zaki dan 
tersangka Erwin, masih dite- 
liti oleh jaksa peneliti. "Masih 
diteliti berkasnya,” katanya, 
Jumat (6/8). 

Dari hasil penelitian akan 
diketahui, apakah petunjuk 
jaksa telah dipenuhi atau be- 


2016 tentang Perlindungan 
Anak. Tersangka Ramdoni 
dijerat Pasal 81 ayat 2 UU No 
17 Tahun 2016 tentang Perl- 
indungan Anak. Tersangka 
Erwin dikenakan Pasal 82 
ayat 1 Jo Pasal 76 D UU No 17 
Tahun 2016. (") 


BINTAN-PINAN 
ASPC Hibur Pasien Isoman 


Lewat Konser 
Musik Virtual 


Reporter : PERI IRAWAN 
Editor — : GUSTIA BENNY 


TANJUNGPINANG (BP) - 
Aksi Sosial Peduli Covid (AS- 
PC) Kota Tanjungpinang akan 
menghibur pasien Covid-19 
yang sedang menjalani iso- 
lasi mandiri (isoman) melalui 
konser musik yang digelar 
secara virtual, Sabtu (7/8). 

Inisiator ASPC Tanjungpi- 
nang, Joko Yuhono, menjelas- 
kan konser musik itu dilaks- 
anakan secara bersama se- 


perti dari kejaksaan, Bintan 
Music Community (BMC) dan 
ASPC. 

"Kita akan membuat konser 
musik untuk isoman secara 
virtual Sabtu (7/8) besok," 
kata Joko, Kamis (5/8). 

Kepala Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Tanjungpinang itu 
menjelaskan konser musik 
virtual tersebut akan menghi- 
bur sekitar 1.000 pasien isoman, 
kegiatan akan berlangsung 
selama dua jam mulai pukul 
20.00 hingga 22.00 WIB. 

Pasien isoman nantinya akan 
menikmati konser musik 
dari rumah secara virtual. Se- 


lain mendengarkan musik 
dimainkan para musisi, pasien 
juga diberi kesempatan untuk 
meminta lagu kesukaan untuk 
dimainkan para musisi. 

"Konser musiknya dengan 
cara konsep dua arah. Pasien 
ini juga bisa langsung ber- 
nyanyi diiringi musik yang 
dimainkan para musisi,” sebut 
Joko. 

Sementara Itu Ketua ASPC 
Tanjungpinang, Isnaini Bayu 
Wibowo menambahkan ke- 
giatan itu bertujuan menghi- 
bur para pasien isoman, baik 
yang menjalani isolasi man- 
diri maupun di lokasi karan- 


Batam Pos 
SABTU, 7 AGUSTUS 2021 


tina terpadu. 

"Kenapa ini diadakan ? agar 
para isoman itu secara psiko- 
logis tidak merasa terlalu te- 
risolasi. Dengan adanya giat 
ini psikologisnya bisa mem- 
baik,” tambah Bowo. 

Selain diberi bantuan beru- 
pa nasi kotak, obat dan vitamin 
untuk para isoman, sambung 
Bowo, psikologisnya juga 
perlu diperhatikan. 

"Para pasien isoman yang 
ingin mengikuti konser musik 
secara virtual ini dapat mengak- 
ses dengan kode ID meeting: 
858 2834057 dengan passcode: 
LEKASPULIH, terangnya. (") 


